o Berkat Tiap Hari 


Me MANA TAN MAN | y 
ti sa Di RUN PN / | 


f 


lagi kita akan merayakan Natal 2015 dan 

menyambut tahun baru 2016. Beberapa 
orang menyambut tahun yang baru dengan 
optimis, tetapi tidak sedikit yang pesimis. Tahun 
2015 ternyata menjadi tahun yang tidak mudah 
bagi sebagian besar orang, ada banyak tantangan 
dan rintangan dalam tahun ini. 


5 ungguh tidak terasa beberapa minggu 


MEMBANGUN HARAPAN 


Tidak sedikit di antara kita yang didera 
persoalan yang menggoreskan kekecewaan demi 
kekecewaan, sehingga kekuatan pengharapan 
terkuras nyaris habis. Tampaknya perlu pergumulan 
yang tidak mudah untuk membangun harapan bagi 
tahun 2016. 

Saudaraku, Natal yang akan kita rayakan, 


ARTI LENGKAP DARI TAHUN 
RAHMAT TUHAN ADALAH 
TUHAN BERKEHENDAK 

BAIK UNTUK MENYATAKAN 
PENERIMAAN DAN 
PERKENANAN-NYA, KEPADA 
MANUSIA YANG SUDAH JATUH 
KEDALAM KUTUK DOSA, DAN 
YANG LAYAK UNTUK DIHUKUM. 


seharusnya memberikan kepada kita kekuatan 
yang baru, karena Natal megingatkan kepada 
kita, bahwa kita hidup di tahun-tahun yang 
disebut tahun rahmat Tuhan. Kelahiran Yesus, 
2000 tahun lalu menjadi tanda dimulainya 
tahun rahmat Tuhan (Yesaya 61:1-3). “Rahmat” 
artinya adalah perkenanan, penerimaan, 
kehendak baik. 

Arti lengkap dari tahun rahmat Tuhan 
adalah, Tuhan berkehendak baik untuk 
menyatakan penerimaan dan perkenanan-Nya, 
kepada manusia yang sudah jatuh kedalam 
kutuk dosa, dan yang layak untuk dihukum. 

Yesaya 61 sebagai ayat Mesianik 
menyatakan bahwa kelahiran Yesus, adalah 
berita baik, karena menjadi tanda dimulainya 
tahun rahmat Tuhan. Apakah yang akan 
terjadi pada tahun rahmat Tuhan? Berita baik 
diberitakan kepada orang yang sengsara, 
orang yang remuk hati, para tawanan dan yang 
terkurung dalam penjara. 


PEMBALASAN 


Tahun Rahmat Tuhan juga menjadi hari 
pembalasan, yang artinya menjadi penghiburan 


bagi semua orang percaya yang selama ini 
mengalami sengsara karena tekanan “dunia” ini. 

Menjadi waktu perkenanan, bahwa 
setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan, 
akan mengalami penggenapan dari setiap 
pengharapan iman yang telah mereka 
perjuangkan. Bila selama ini mereka harus selalu 
berkabung, berseru-seru kepada Tuhan dan 
berpuasa, maka mereka akan dipenuhi dengan 
puji-pujian, untuk menyatakan keagungan nama 
Tuhan. 

Betapa mulianya maksud kelahiran Yesus 
bagi kita, jangan pernah kita berhenti berharap 
kepada Tuhan, dan jangan pernah kita menjadi 
putus asa. Pengharapan iman kita tidak akan 
pernah sia-sia, karena kita hidup dalam tahun 
rahmat Tuhan. 

Sekalipun tantangan dihadapan kita 
terlihat besar, bahkan sangat besar, sungguh 
Tuhan kita jauh lebih besar, dan kesetiaan-Nya 
tidak akan pernah berubah, sekalipun perayaan 
Natal telah berlalu, janganlah kita lupa bahwa 
Yesus adalah Imanuel, yang berarti Allah yang 
kudus, kuat dan perkasa, serta yang dapat 
merasakan segala kelemahan dan kesengsaraan 
kita, telah berkenan untuk beserta dan 
berada di pihak kita! Haleluya! WM (Pdt. Samuel 
Handoko) 


menentukan bagaimana kita dapat 

melihat kebaikan Tuhan dalam 
kehidupan setiap hari. Biasanya kita selalu 
beranggapan bahwa berkat itu adalah sesuatu 
yang besar dan berlimpah. Namun karena 
terlalu fokus pada berkat yang besar, kita 
cenderung melewatkan dan bahkan sering 
mengabaikan berkat yang kelihatan kecil. 

Beberapa waktu yang lalu, awal 2015, 
saya memutuskan berhenti menjadi karyawan, 
dan merintis wirausaha katering bersama 
Mama, yang sempat terbengkalai. Hal ini 
berarti tidak ada jaminan, bahwa setiap akhir 
bulan saya akan mempunyai penghasilan yang 
tetap seperti sebelum-sebelumnya. 


C ara pandang kita terhadap sesuatu 


Memulai kembali sebuah usaha 
dari awal dengan jumlah pelanggan yang 
belum banyak, memerlukan kerja keras. 
Tapi melalui saat teduh pribadi, saya selalu 
diingatkan bahwa keberhasilan bukan karena 
kemampuan dan keahlian manusia, tetapi 
kasih karunia Tuhan. Saya memulai dengan 
membuat variasi menu setiap hari supaya 


pelanggan punya banyak pilihan. 

Seiring berjalannya waktu, ada 
beberapa teman yang memesan katering 
untuk makan siang di kantor. Dan setiap 
hari Tuhan menambahkan jumlah pesanan. 
Namun, ada beberapa pelanggan yang tidak 
puas dan membatalkan pesanan. Saya hampir 
putus asa, tetapi papa selalu menasehati agar 
saya terus mengevaluasi diri, tidak menyerah 
dan mengandalkan Tuhan. 

Seorang teman membagikan tips 
yang disampaikan saat Seminar Business 
Breakthrough lalu, bahwa kita harus fokus dan 
berusaha memberikan pelayanan terbaik pada 
pelanggan yang ada, berapapun jumlahnya. 
Saya mempraktikkannya, setia dalam perkara 
kecil. 

Beberapa waktu kemudian, tanpa 
sengaja, ketika adik saya berbincang dengan 
teman-temannya di sebuah warung, dia 


BIASANYA KITA SELALU BERANGGAPAN 
BAHWA YANG DINAMAKAN BERKAT ITU 
ADALAH SESUATU YANG BESAR DAN 
BERLIMPAH. NAMUN KARENA TERLALU 
FOKUS PADA BERKAT YANG BESAR, 
KITA CENDERUNG MELEWATKAN 

DAN BAHKAN SERING MENGABAIKAN 
BERKAT YANG KELIHATAN KECIL. 


mengamati bahwa di warung tersebut hanya 
berjualan minuman dan kue-kue. Pemilik 
warung mengatakan kalau dia membutuhkan 
nasi bungkus untuk dijual. Ketika adik saya 
menceritakan hal itu, saya menawarkan untuk 
membuat dan menitipkan nasi bungkus di 
warung tersebut. Puji Tuhan pemilik warung 
setuju. 


NASI BUNGKUS 


Sebagai permulaan saya menitipkan lima 
belas bungkus dan terjual dua belas bungkus. 
Saya tetap mengucap syukur. Puji Tuhan, sampai 
sekarang, jumlah nasi bungkus yang saya titipkan 
dan yang habis terus bertambah. Tuhan terus 
membuka jalan. 

Saat ini saya masih bekerja sendiri, belum 
ada karyawan, hanya dibantu oleh Mama 
dan adik. Sekalipun dalam keterbatasan, saya 
berusaha fokus pada Tuhan yang tidak terbatas, 
sambil mengucap syukur atas setiap keadaan 
(I Tesalonika 5: 18). 

Saya terus belajar untuk melihat kebaikan 
Tuhan dalam setiap kejadian. Mungkin yang 
terjadi tidak seperti keinginan kita, namun 
selalu ada kebaikan Tuhan yang bisa disyukuri 
meskipun kelihatan kecil. 

Ketika kita masih diberi kepercayaan untuk 
menikmati satu hari lagi bernafas di hari ini dan 
dalam keadaan sehat, itu adalah suatu berkat 
yang patut kita syukuri. P- (Arly, jemaat GMS 
Surabaya) 


CV PUSTAKA 
RAJAWALI 


Rekaman kotbah MSTV 
dapat dipesan melalui 
Pustaka Rajawali 
dengan menghubungi 
031.6000.7000 ext. 204 
W @GcmStv 


www.mstv.tv 


Saksikan MSTV 

via mobile di 

iPhone/ iPad, 
Blackberry & Android: 
http://mstv.tv 


# Tayangan recorded 
dapat berubah 
sewaktu-waktu kecuali 
Live Streaming 


Recorded at 
MSTV.TV 


Ibadah Live 
& MSTV.TV 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


“Siap Diberkati” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


Pdt. Judy Koesmanto 


Now Available! 


MSIV 
AUDIO 
( ONLY 


Khusus tayangar 


www.mstv.com 


Tayangan Ulang : 
: Ibadah Minggu II GMS! Women 


: Pusat : 
: Pk. 08.00, 11.00, : LIBUR 
: 20.00, 23.00 WIB : 

: / www.mstv.tv 


: @ Before30 English 


# (Re-run) ! Pk. 08.00, 11.00, 


: Before 30 Show 


? Pk.10.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


! Mawar Sharon 


: 20.00, 23.00 WIB 


“Miracles Edition” | / www.mstv.tv 


“KehendakNya Jadi” 


: Pk. 02.00, 05.00, 

: 14.00, 17.00 WIB 

: / www.mstv.tv 

: Pdt. Judy Koesmanto 


"redaksi Voice berhak 
menyeleksi dan menyunting 
seriap tulisan yang masuk 
sesuai standar Voice 


: : Sunday Service 
: Pk. 08.00 & 11.00 WIB : Pk.07.00, Pk.10.00, 
: : / www.mstv.tv : Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
08.00, 11.00, : Pk. 08.00, 11.00, : : / GMS main hall 
20.00, 23.00 WIB : 20.00, 23.00 WIB / : : 
/ www.mstv.tv : www.mstv.tv : : EagleKidz 
: : : jadwal lihat di hal. 8 
: Perjamuan Kudus 
: : : di setiap Ibadah 
Pk. 02.00, 05.00, : 02.00, 05.00, 14.00, : Pk.15.00 WIB : 
14.00, 17.00 WIB : 17.00 WIB : / www.mstv.tv : Mitra Doa 
/ www.mstv.tv : / www.mstv.tv ! di setiap Ibadah 
Pdt. Judy Koesmanto — : Pat. Philip Mantofa : @ 
: Oo : Pro-M Revolution : Army of God 
: Doa Malam : Pk.19.00 WIB : Christmas Celebration 
: Pk. 19.00 WIB : / GMS Main Hall : Pk.13.00 WIB 
: / GMS Main Hall : ! /SIBEC-ITC 
: Pdt. Seno Wijaya : : 
: Pk.14.00 WIB 


: /www.mstv.tv 


' pk.19.30 WIB 
: / www.mstv.tv 


1 PM, ar SIBEC-ITC 
I. GEMBONG 1 28-34 
SUMABATA 


GMS Revival Sidoarjo 


Keb. Umum | - Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 
GMS Surabaya Keb. AOG Pk. 13.00 
ebaktian Umum | Pk. 07.00 Ibadah Pemulihan (Jumat) — Pk.19.00 
Kebaktian Umum II Pk. 10.00 Sebelah “HERO” Supermarket, KAV.A2 
ebaktian Umum III Pk. 16.00 No. 27-82 Jl. Pahlawan Sda. 
Kebaktian Umum IV Pk. 19.00 Telp. 8946136, Fax: 8052650 
ebaktian Pemuda Pk. 13.00 
GMS Revival Madiun 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 16.00 Keb. Umum Pk. 07.00 
Auditorium MSCS (Voltage) Keb. Umum Pk.17.00 
Kebaktian Anal Pk. 07.00 Keb. Youth Pk.10.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 Eaglekidz (Sabtu) Pk. 16.00 
(Supertrooper 4 Voltage) Jl. Bogowonto 1 
ebaktian Anak II Pk. 10.00 Telp: 0351-469869 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) GMS One Family Malang 
ebaktian Anak III Pk. 16.00 Keb. Keluarga 4 ProM | Pk. 07.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 Keb. Anak | Pk. 07.00 
(Supertrooper 4 Voltage) Keb. Keluarga 4 ProM Il Pk. 10.00 
English Service Keb. Anak II Pk. 10.00 
(MSGS It.1) Pk. 16.00 Keb. Keluarga 4 ProM III Pk. 16.00 
ebaktian Anak IV Pk. 19.00 Keb. Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 
r.202 (All Stars), convention hall Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 
(Supertrooper) Jl. Raya Dieng 19, Malang 
Telp. 0341-570539 
Keb. Pelajar 
Sabtu Pk. 16.00 GMS Jombang 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. Keb. Umum | Pk. 07.00 
Keb. Umum I Pk. 16.00 
Keb. Profesional Muda Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
Sabtu Pk. 19.00 Keb. Pelajar & Pemuda Pk.10.00 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 Keb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 
Sekretariat & tempat Ibadah: 
Bukit Doa “Immanuel” Prigen Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
eb. Umum Pk. 10.00 Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-854337 


Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
GMS Revival Tulungagung 


GMS Unity Surabaya Timur Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
eb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.30 Keb. Umum I 4 Anak | Pk. 07.00 
eb. Umum #- Anak 2 Pk. 10.00 Keb. Umum II 4 Anak II Pk. 16.00 
eb. Umum #- Anak 3 Pk. 16.00 Keb. Remaja Pk. 10.00 
Ruko Klampis Sguare Crown Hotel, Venezia Room Lt. 2, 
blok A no. 22-23, Jl. Supriyadi 41, Telp. Kantor 0355-323936 
Jl. Klampis Jaya Surabaya 
G R J A Cp. Melyana (089677931982/081390801878) GMS Revival Jember 
MAWAR S HA RO N Keb. Umum I Pk. 07.00 
GMS House of Victory Surabaya Selatan Keb. Umum Il - Pro-M Pk. 10.00 
Jl. Cempaka 24, Surabaya. “ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, Keb. Umum III Pk. 16.00 
E-mail: Info@gms.or.id & Rungku Keb. Youth Pk. 13.00 
7 Keb. Umum 4 Anak Pk. 07.00 Doa Malam (Jumat) Pk.19.00 
LEE 021100070001 HUNJING) Jl. Siwalankerto 145 Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
FAX : (62-31) 5322452 Cp. Deky (031-70717173) Eaglekids I Pk. 07.30 
Persembahan Anda untuk Eaglekids II Pk. 17.00 
Gereja Mawar Sharon dan GMS Revelation Surabaya Barat Jl. Trunojoyo 26, Jember. 
€ Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Bukit Doa Immanuel Keb. Umum # Anak 1 Pk. 07.00 Telp & Fax 0331-425153 
dapat ditransfer ke: Keb. Umum # Anak 2 Pk. 10.00 
No. Rek. A/C 010.049.700.0 Jl. Raya Sukomanunggal GMS Kediri 
ke omplek Pertokoan Satellite Town Keb. Umum Pk. 16.00 
bd surabaya Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
@gmschurch Telp. 031-7319854 CP: Bp. Sunggana 0888.0152.9750 
@GMSwarta 
a gereja mawar sharon GMS Denpasar-Bali (The Light) GMS Miracle Yogyakarta 
eb. Umum 4 Anak | pk. 08.00 WITA Ibadah Umum Pk. 10.00 
Keb. Umum 4 Anak II pk. 11.00 WITA Keb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
eb. Youth pk. 14.00 WITA Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 
Keb. Profesional Muda pk. 17.00 WITA Keb. AOG Pk. 13.00 
Keb. Doa Malam (Jumat) pk. 19.00 WITA Pacific Building It. 3, 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali Jl. Laksda Adisucipto 157 
(Sebelum Depo Bangunan) elp.0274-555497, fax.0274-557904 


Telp: 0361-8466437 CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Provider Sukabumi 

Ibadah Umum & Anak Pk. 10.00 
Hotel Maxone, JL. Siliwangi No. 90 
Kantor & Sekretariat : Pesona Pangrango 
Blok AG No. 2 Sukabumi 

Telp: (0266) 216123 

Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Amanat Agung Magelang 


eb. Umum | Pk. 07.00 
eb. Umum II Pk. 17.00 
eb. Youth Pk. 11.00 
eb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
eb. Pro-m (Sabtu) Pk. 19.00 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 
Telp: 0293-314652, 0851 0051 5771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


eb. Umum 4 Anak Pk. 08.00 
eb. AOG 1 Pk. 13.00 
eb. AOG 2 Pk. 16.00 


Jl. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum 4 Anak II Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory” 
Menara Mas Building 3rd floor 

Jl. Majapahit 198 
Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Monalisa (085713022022) 


GMS Solo 

Ibadah Pro-M Pk. 19.00 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 

Ibadah Umum | #Anak | Pk. 10.00 
Ibadah Umum Il-- Anak II Pk.16.00 
Ibadah Youth Pk.13.00 


Aston Solo Hotel, Ballroom Lt.5 
Jl. Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekret: dr. Supomo 75,77, 
Telp/ Fax: 0271-723172 

CP :Daniel S. 089627282614 


GMS Favour Jakarta 
Ibadah Umum | #Anak | 
Ibadah Umum Il-- Anak II Pk. 16.00-18.00 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


Pk. 10.00-12.00 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


eb. Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 
eb. Anak Pk. 10.30 
eb. Youth Pk. 13.00 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 
Sek: Jl. Setrawangi 
omp. Setrasari Mall A-6 
Telp: (022) 87775119 


GMS Mercy Balikpapan 


eb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
eb. Umum II - Anal Pk. 17.00 WITA 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 


Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 

Keb. Umum (Lt. M2 — R.Lavender, Adelweis) 
Pk. 10.00 WITA 

Keb. Anak (Lt. M2 — R.Jasmine & R.Crysant) 
Pk. 10.30 WITA 

Keb. Youth (Lt.M2 — R. Lavender, Adelweis ) 
Pk. 13.00 WITA 

HOTEL G-SIGN, Jl. A. Yani km.4,5 

Sekret : Jl. A. Yani KM. 3,5 No. B-8, Ruko 
Tanjung Maya , Seberang Poltabes- 
Banjarmasin. (0511-325 2888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 

Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 
Keb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2, Jl. Rajawali no.8 

Keb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

Jl. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 

Cp: Brilli (081808822698) 


GMS Glory of God Pontianak 


Keb. Umum (It.2) Pk. 10.00 
Keb. Anak Pk. 10.15 
Ibadah Youth Pk. 14.00 
Jl. A. Yani, Komplek A. Yani 

Sentra Bisnis Blok C-12, 

Megamall, Pontianak. 

Sekre: It.1, (0561- 760049) 

GMS Restoration Ambon 

Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 
Keb. Youth Pk.13.00 
Hotel Swiss-belHOTEL, Jl. Benteng Kapaha, 
Sekretariat: Jl. Rijali no.26 Belakang Soya 


(Samping Kredit Plus) 

Telp. 0911-314570 

Cp: Erik (085347261119, 081804261119) 
0911-3348839 


GMS Saparua-MIk 
Keb. Umum 

Keb. Anak 

Jl. Depan Pasar Saparua 
(Ex BANK Danamon) 

Cp: James Loimehiapy 
(0852 4300 8824, Tel/Fax.0931-21487) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


Keb. Umum Pk. 09.30 WIT 
Keb. Anak Pk. 16.00 WIT 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusela, belakang kantor 
Kejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-22790 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243078844 


GMS Tower of Strength Manado 


Keb. Umum | - Anak — Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manado 
95115, Telp. 0431-831226 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 

Keb. Umum Pk.17.00 WITA 
keb. Anak Pk. 17.15 WITA 
Ruko GMS, Jl. H. Supu Yusuf 

(depan hotel Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
Jl. Samrat Pakadoodan Ling 3 

(Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Jl. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 

Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God' Dwelling Place Makassar 
Keb. Umum 4 Anak I Pk. 10.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 
Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 
Hotel M-Regency eks Eks Hotel Mercure, 
Jl. Daeng Tompo No. 8, Makassar 

Cp: Galih Chandra (0898 0077 950) 

Sek.: Jl. Chairil Anwar 30D-F 
(samping harapan baru Jl. Botolempangan) 
Telp : 0411-3625749, Fax : 0411-3625751 


GMS My Home Medan 


Keb. Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Umum | - Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


GMS True Vine Pekanbaru 


Keb. Umum (It.1) Pk. 09.00 WIB 
Keb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 
Keb. Anak (R. VIP A.B.C) Pk. 09.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 
Jin. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

Ibadah Umum - Anal Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

CP : Paul (081332212471) 
Ibadah Youth : Pk. 14.00 WIB 
Komp. Ruko Graha Maju Motor 

Jl. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP. Theo (081995118283) 


GMS Lampung 
Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

Jl. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Kompleks ruko sentosa - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
Telp 0741- 5912 804 

CP : Edi Riyanto Ong - 0813 3824 7888, 
Weinna - 0812 6065 6562 


istri sempat aktif di Connect Group (CG) 

Pemuda semasa kuliah. Saat ini saya 
bekerja di dunia pendidikan sedangkan istri 
adalah ibu rumah tangga. 

Sejak menikah pada tahun 2009, kami 
percaya bahwa Tuhan akan memberi kami anak 
tepat pada waktu-Nya, dan yang terbaik bagi 
kami. Namun hingga 2014, istri saya belum 
hamil. Kami masih percaya bahwa ini mungkin 
belum waktu Tuhan. Karena dorongan orang tua, 
kami memeriksakan diri ke dokter. Ini adalah 
pertama kalinya kami membawa masalah ini ke 
dokter setelah bertahun-tahun menikah. Dokter 
mengatakan bahwa kami baik-baik saja, hanya 
faktor kecapekan yang menghambat saya bisa 
cepat memiliki anak, dan saya diminta untuk 
mengurangi aktifitas kerja. 


K ami berjemaat di GMS sejak muda, bahkan 


N 
SN 
N 


SSS 


SSS 
SSS 


Un 
/ A 
C7 


ANN 


N 
N 


Ai ih (A 


. PEMIMPIN 
JA SANGAT 
| DALAM 


Kami pun menuruti saran tersebut. Di 
sisi lain, sejak saat itu pula, kami menjadi lebih 
senang mendoakan orang lain baik di CG, 
keluarga lain maupun teman, yang memiliki 
pergumulan yang sama dengan kami. Di CG 
pula, kami juga didoakan oleh semua anggota 
CG dalam menghadapi pergumulan ini. 

Puji Tuhan sehari setelah Natal 2014, 
istri saya positif hamil dua bulan. Kami sangat 
bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Anak 
kami lahir pada tanggal 17 Agustus 2015 dan 
kami memberinya nama Kelly Alicia. 

Kami merasa bahwa CG sangat 
penting. Pemimpin dan komunitasnya sa- 
ngat mendukung kami dalam menghadapi 
pergumulan bahkan mereka sudah saya anggap 
seperti keluarga sendiri. 

Buat teman-teman yang belum memiliki 
CG, mari bergabung! Karena komunitas CG 
akan sangat membantu pertumbuhan iman 
kita. Di dalamnya kita bisa saling menguatkan 
dan mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan 
Yesus memberkati! MP (Wijaya Hartono dan 
Motik Anggraeni, Jemaat GMS Surabaya) 


“Pada waktunya, akan terjadi tiga hal. P3 Co. 
Yang pertama, akan terjadi pengangkatan 
(jangan sampai tertinggal). Kedua, akan di 


terjadi tujuh tahun masa anti Kristus. Yang 
terakhir, Tuhan Yesus akan datang kedua 
kali. Menghadapinya kita harus selalu 
waspada dan berjaga-jaga untuk terus 
melekat pada Tuhan Yesus,” demikian 
disampaikan Pdt. Philip Mantofa dalam 
kotbahnya di KKR “Rapture”, yang 
diadakan oleh Eaglekidz GMS Surabaya 

di SIBEC-ITC, Surabaya, pada hari Sabtu 
(14/11) lalu. 

Sejak pukul 15.00 WIB, bis-bis yang 
mengangkut rombongan jemaat anak 
dari kota-kota di sekitar Surbaya sudah 
berdatangan. Demikian juga banyak orang 
tua yang berbondong-bondong mengantar 
anak-anaknya ke SIBEC-ITC. 

Untuk keamanan dan kenyamanan, 
begitu memasuki pelataran gedung, anak- 
anak yang mengikuti KKR diidentifikasi 
dan dipasangkan gelang supaya mudah 
dikenali. Mereka begitu teratur menaati 
semua perintah. 

Dalam kotbahnya, Pdt. Philip 
menyampaikan agar anak-anak cepat 
mengaku dosa dan berubah agar mereka 
tidak ketinggalan ketika sewaktu-waktu 
pengangkatan itu datang. 

Sungguh luar biasa, anak-anak 
sangat antusias mengikuti kotbah Pdt. 
Philip, terutama ketika beliau menantang 
anak-anak untuk mengakui semua dosa, 
banyak tangan terangkat. Saya kagum 
dengan keberanian anak-anak! Mereka 
berani berdiri di atas panggung mengakui 
dosa-dosanya. “Saya suka mencontek, 
saya suka berantem, saya tidak taat 
kepada orang tua, saya suka menggosip, 
...dan saya mau bertobat!” kata mereka. 

Puji Tuhan, dari empat ribu anak- 
anak yang hadir, hampir semua meresponi 
altar call. Segala kemuliaan hanya bagi 
Tuhan! HM ag/ 


at 


A 
GATNGOAL SAAT PEG 
C3 Gx 
Gr “dp. 


Uu 


» 


"UNTUK KALANGAN SENDIRI 


“a10 


DECEMB 16. 3. IE 00 
Das MAN AL GRADE 9-7 


CEMPAKA Z4, SURABAYA « 
Tk EAGLEKIDI 037.6000.7000 EXT. 125 19. D0- ol. 00 . 


aa RESSCODE: WHITE : 
5 : , an Tapa VjurasE 


AN 


"3 


"for Me Who oromised IS Faithful.." 


Ktomise 


Pi 


BMS o RISTMAS TA BeLEBpATTON 29 DECEMBER 2015. 
08.00 11.3015,30w19,00 3YANDRA CONVENTION CENTER 


